STIWA 


Peri 


PSP TERIMA SERTIFIKAT 
ISO 9002 


Divisi properti PT Putra Surya Perkasa (PSP), yakni PT Putra 
Sinar Permaja, PT Putra Sekar Permata dan PT Wisma Dharmala 
Realty. awal September lalu menerima sertifikat ISO 9002 dari 
SGS Yarslev International Certification Services, Penyerahan 
dilakukan oleh Mr 
Tandjung 

Menurut Trijono Gondokusumo, CEO Grup PSP, sertifikat 
ISO 9002 yang diterimanya merupakan salah satu fasilitas bagi 


Eric Roger, disaksikan Menpera Akbar 


perusahaan dalam kompetisi internasional. “Sekaligus 
merupakan kebanggaan bagi karyawan perusahaan,” ujar 
Tnjono. 

PT Putra Sinar Permaja sejak 1991 mengelola Town house 
dan Apartemen Pondok Indah Klub Vila 1, 2 dan 3, sebanyak 306 
unit. PT Putra sekar Permata mengelola Apartemen Griya 
Prapanca sebanyak 71 unit. Sementara itu PT Wisma Dharmala 
Realty sejak 1993 mengelola gedung perkantoran Wisma Bank 


Dharmala seluas 29.170 m2 MAA 


SABUK BELANJA JL. SATRIO 


Sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur DKI 
Jakarta. Surjadi Sudirja sempat meresmikan satu lagi proyek besar. 
Proyek itu adalah pembentukan Sabuk Wisata dan Belanja 
Internasional yang lokasinya di Jl. Prof.Dr. Satrio. 


BERI DKI SURJADI EDIRDJA MENGAMATI FOTO ARTIS 
7 KA DIBANGUN DI JL. SATRIO, ANTARA LAIN 
/ , 

MJ J DAI CANDRA IPU I k 


DIDAMPINGI 


Kawasan wisata dan belanja ini cukup unik karena berbentuk 
koridor sepanjang 1,6 km. Tidak itu saja, di sini para pejalan kaki 
akan dimanjakan, Mereka akan dijamin keamanan dan kenyama- 
nannya, “Untuk itu pedestrian akan dibuat selebar 11,5 meter 
dan ditata secara khusus.” begitu kata M. Danisworo, ketua tim 
pembuat UDGL, 

UDGL (Urban Design Guideline) berfungsi sebagai acuan 


pembangunan bagi semua proyek yang ada di sana. Sembilan 
pengembang yang terlibat adalah PT Ciputra Adigraha, Danamon, 
Mega Kuningan, Jan Darmadi Corporation, Duta Pertiwi, PSP 
Jakarta Land, Hatmohadji dan Kawan Grup dan Asiatic Group. 
Peresmian Sabuk Belanja Dr. Satrio ini sempat ditunda, 
karena sebelumnya dijadwalkan tanggal 31 Agustus 1997. 
Alasannya antara lain adalah adanya musibah yang menelan 
korban di lokasi pembangunan proyek milik Asiatic W AY 


APARTEMEN PANTAI 
MUTIARA 
MULAI DIBANGUN 


Apartemen Pantai Mutiara [APM] yang dikembangkan oleh 
PT Dharmala Intiland [DIL], pertengahan September lalu [19/9] 
diresmikan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta Surjadi 


Soedirdja. Pemancangan perdana ditandai penekanan tombol 
sirine dan pelepasan balon oleh Gubernur, didampingi Ketua 
BPL Pluit Ir Thamrin Djamain dan Presdir DIL Hendro S. 
Gondokusumo. 

Sebagaimana diketahui, semula 
pembangunan APM hanya 4 menara. “Tapi, 
karena animo dan permintaan masyarakat 
besar, menyebabkan DIL menawarkan 2 
menara lagi,” tutur Hendro. Penjualan 
perdana yang berlangsung hanya 4 minggu 
mencatat $50 unit terjual dengan pemasukan 
lebih dari Rp 200 muliar. 

Pantai Mutiara adalah proyek 
perumahan proyek perumahan di atas tanah 
Terletak Pluit, 


perumahan seluas 100 hektar ini dirancang 


reklamasi. di kawasan 


sebagai kota air. Sehingga transportasinya, 


kelak bisa ditempuh lewat darat, maupun air 


B AA 


PELUNCURAN 
PAPAN YUMEN 


Sebuah produk baru berupa papa" 


GEDUNG-GEDUNG 


VUGROHO ee) 
untuk membuat dinding pemisah, platon, | 

i . | 
atau pelapis tembok diluncurkan baru-bart 


AEO E a an Un 


` 97 
PROPERTI INDONESIA OKTOBER 199 


